ARTIKEL APLIKASI DATA MAHASISWA 


Disusun Oleh : 


Aprilia Eka Widianal, Yuniana Cahyaningrum2 
Pendidikan Teknologi Informasi, IKIP PGRI Bojonegoro1,2. 
Email: 


apriliaekawdn19 @gmail.coml ,yuniana @ikippgribojonegoro.ac.id2 


Abstrak 


Artikel ini membahas transformasi data mahasiswa melalui aplikasi. Pengelolaan data mahasiswa 
merupakan hal yang krusial dan penting dalam institusi pendidikan. Namun, seringkali proses 
pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data tersebut masih dilakukan secara manual, 
mengakibatkan kerumitan, kesalahan, dan lambatnya aksesibilitas data. Oleh karena itu, pengembangan 
aplikasi pengelolaan data mahasiswa menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi 
dalam proses tersebut. Pada era digital saat ini, penggunaan aplikasi berbasis web semakin meningkat 
pesat. Aplikasi berbasis web memungkinkan kita untuk mengelola data dengan lebih efisien dan mudah 


diakses oleh banyak pengguna. 


Kata kunci: aplikasi data mahasiswa, efisiensi, database, java, data 


PENDAHULUAN 


Semakin berkembangnya teknologi saat ini maka kebutuhan penyimpanan data dalam skala yang besar 
sangat dibutuhkan terutama untuk perusahaan - perusahaan besar, perangkat database sangat berperan 
penting dalam perkembangan usahanya. Banyak database yang digunakan untuk beberapa aplikasi, 
diantaranya Mysgl, Access, Oracle, Paradox, dan lain sebagainya dengan berbagai kelebihan dan 


kekurangannya. 


Dengan adanya perangkat database, semakin memudahkan dalam pengolahan data, proses lebih cepat dan 
penyimpanan data lama akan tetap tersimpan, sehingga kita tidak perlu lagi melihat berbagai tumpukan 
file-file. Terutama dalam pemrosesan data, misalkan pada suatu instansi atau lembaga pendidikan yang 
memerlukan suatu kemudahan dan waktu yang efisien dalam pengolahan data dan nilai. Dan untuk 


mempemudah dalam pengolahan data mahasiswa, maka di buatlah aplikasi data mahasiswa. 


1. 


TINJAUAN PUSTAKA 
1 Pengumpulan Data 
Ada beberapa teori yang dapat dilakukan dalam pengumpulan data yaitu : 
1. Metode Penelitian Lapangan (Field Research) 


Suatu metode penelitian yang digunakan secara langsung dalam penelitian yang berguna untuk 


mengumpulkan data. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut : 
a. Observasi 


Suatu bentuk metode riset yang menggunakan proses pengamatan objek atau suatu permasalahan 
penelitian secara langsung. Dalam metode ini peneliti melakukan pengamatan langsung kegiatan 
yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat dalam mengolah data. Sehingga mendapatkan informasi 


yang jelas mengenai permasalahan atau penggunaan sistem yang berjalan. 
b. Wawancara 


Suatu bentuk riset yang menggunakan proses tanya jawab secara langsung dan sistematis. Metode 
wawancara merupakan salah satu metode yang kami pakai dalam sebagian besar informasi. 


Peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan bagian yang berkepentingan. 


2. Menurut Dob (2013) dalam Inayah, Afriyudi and Marlindawati (2010) istilah aplikasi berasal dari 
bahasa Inggris application yang berarti penerapan, lamaran ataupun penggunaan. Sedangkan 
secar umum, pengertian aplikasi adalah suatu program yang siap untuk digunakan yang dibuat 
untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna jasa aplikasi serta jasa pengguna aplikasi lain 


yang dapat digunakan oleh pengguna yang akan dituju (2). 


3. Menurut Sutanta (2003:9-10) dalam Julianti and Silalahi (2015) Data adalah sebagian bahan 
keterangan tentang kejadian—kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok 
lambang tertentu yang tidak acak yang menunjukan jumlah, tindakan, atau hal. Data akan menjadi 


bahan dalam suatu proses pengolahan dalam suatu system (|3J. 


1. METODE 


Desain aplikasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek antarmuka pengguna, struktur database, dan 
alur kerja sistem. Pemilihan platform dan teknologi yang tepat juga menjadi pertimbangan penting dalam 
membangun aplikasi yang tangguh dan efisien. Dalam artikel ini, akan dibahas beberapa pilihan teknologi 
yang umum digunakan dalam pengembangan aplikasi web seperti HTML, CSS, JavaScript, dan database 
SOL. 


Setelah proses desain selesai, langkah selanjutnya adalah implementasi dan pengujian aplikasi. Tahap ini 
melibatkan pengembangan kode aplikasi, integrasi dengan basis data, dan melakukan serangkaian 
pengujian fungsional dan nonfungsional. Pengujian meliputi pengujian integrasi, pengujian unit, pengujian 


beban, dan pengujian keamanan untuk memastikan kinerja dan kehandalan aplikasi. 


Akhirnya, setelah melalui tahap pengujian yang memadai, aplikasi pengelolaan data mahasiswa dapat 
diimplementasikan dan diintegrasikan dengan sistem yang ada. Dilakukan pelatihan kepada pengguna 
tentang cara menggunakan aplikasi dengan efektif, serta memberikan dukungan teknis untuk menangani 


masalah yang mungkin muncul. 


Dalam penelitian ini, diharapkan pembaca dapat memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam 
pembuatan aplikasi pengelolaan data mahasiswa yang efisien dan akurat. Aplikasi semacam ini dapat 
menghemat waktu, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan aksesibilitas data, sehingga institusi 


pendidikan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada mahasiswa dan staf akademik. 


II. ' PEMBAHASAN 


Data mahasiswa melalui situs web dan aplikasi mobile memberikan aksesibilitas, kemudahan, dan 
efisiensi bagi mahasiswa. Dengan teknologi internet dan platform online,mahasiswa dapat dengan 


mudah melihat data yang sesuai dengan yang di cari. 


Dalam mengembangkan aplikasi data mahasiswa, penggunaan bahasa pemrograman Java menjadi salah 
satu pilihan yang populer. Java adalah bahasa pemrograman yang kuat, platform-agnostik, dan memiliki 


berbagai fitur yang mendukungpengembangan aplikasi yang kompleks. 


BO Type here tosearch Dj lafal ce - -j a (9) @ taj Iva leg) F3 2 dc KEB KOM Hara 8 


Gambar 1. Di atas adalah tampilan awal aplikasi data mahasiswa. 


£D Type here to search 


Gambar 2. Tampilan aplikasi saat di input data 


IV. KEUNTUNGAN APLIKASI PENJUALAN TIKET KERETA API ONLINE 


Berikut adalah beberapa keuntungan dari aplikasi data mahasiswa: 

I: Pengelolaan data yang efisien: Aplikasi data mahasiswa memungkinkan institusi pendidikan untuk 
mengelola data mahasiswa dengan cara yang lebih efisien. 

2 Aksesibilitas yang meningkat: Mahasiswa dapat mengakses informasi mereka secara online melalui 
aplikasi data mahasiswa. 

2 Pengarsipan dan pelacakan yang baik: Aplikasi data mahasiswa dapat menyediakan sistem 
pengarsipan yang baik untuk menyimpan data mahasiswa secara terpusat. Hal ini memudahkan institusi 


pendidikan dalam mencari dan melacak data mahasiswa. 


Secara keseluruhan, aplikasi data mahasiswa dapat memberikan berbagai keuntungan, baik bagi mahasiswa 


itu sendiri maupun bagi institusi pendidikan. 


NG KESIMPULAN 


Dalam artikel ini, telah dibahas tentang aplikasi data mahasiswa. Berdasarkan pembahasan yang telah 
disampaikan dari hasil analisa, implementasi, dan pengujian sistem, dapat diambil kesimpulan mengenai 
sistem pengolahan data mahasiswa ini, sistem ini sudah cukup membantu dalam memberikan kemudahan 


dalam pendataan. 


VI. DAFTAR PUSTAKA 


Hafrizal Okta Ade Putra,SE. MM. 2013.” Sistem pengolahan Data .” Jurnal Sistem Informasi Manajemen. 
Sumber: http://www.elib.ac.id /jbptunikompp-gdl-Sistem pengolahan/ — Jurnal Sistem Informasi 
Manajemen.pdf. 


Gomaruddin. 2012.” Sistam Pengolahan Data Siswa Berbasis web pada entrepreneur campus Stmik 
Amikom.”Jogyakarta. 
Sumber:http://repository.undiksha.ac.id/ 


IT Journal Research and Development. 2018. “Aplikasi Data Mahasiswa Berbasis Android” 
Sumber : https://journal.uir.ac.id/index.php/ITJRD/article/download/1849/1233/ 


Hariyansyah. 2021. “Makalah Aplikasi Data Mahasiswa OOP” 
Sumber : https://id.seribd.com/document/514483603/makalah-aplikasi-data-mahasiswa-OOP 


